WikipediA 


Bahasa Denmark 


Bahasa Denmark atau bahasa Dansk ialah bahasa 
Jermanik Utara dengan sekitar 5,5 juta penutur terutama 
di Denmark, tetapi juga di Greenland, Jerman, Norwegia, 
Swedia, Kanada, Uni Emirat Arab dan AS. Bahasa 
Denmark merupakan bahasa resmi Norwegia sampai 
±1830 dan Islandia sampai 1944. Kini bahasa Denmark 
mempakan bahasa asing pertama yang dipelajari di 
Islandia. 


Daftar isi 

Sejarah 

Aksara 

Beberapa kalimat 
Pranala luar 


Sejarah 


Selama Abad Pertengahan, bahasa Denmark banyak 
terpengaruh dialek Jerman Rendah. Selama abad ke-17 
bahasa Denmark menyerap banyak masukan kata Prancis 
dan sejak abad ke-19 dst, banyak kata Inggris telah masuk 
dalam bahasa Denmark. 

Bahasa tulis pertama Skandinavia yang diketahui ialah 
Norse Tua atau Dansk tunga (lidah Denmark), yang 
muncul dalam inskripsi Rune sejak kira-kira pada 700 M 
dst. Antara 800-1050 M sebuah divisi mulai muncul di 
antara Norse Timur, yang berkembang ke dalam bahasa 
Swedia dan Denmark, dan Norse Barat, yang berkembang 
ke dalam bahasa Norwegia, Faroe dan Islandia. 

Pekerjaan tulisan pertama sastra Denmark ialah Gesta 
Danorum (Sejarah Danes) yang ditulis dalam tulisan 
Latin pada ± 1200 oleh Gramatikus Saxo. Ini menghitung 
kembali sejarah Denmark sampai 1186 dan termasuk 
terjemahan Denmark (pada sedikit bentuk Kristen) pada 
mitos dan sage bangsa Skandinavia, termasuk versi awal 
cerita Hamlet. 

Bahasa Denmark mulai digunakan sebagai bahasa sastra 
selama abad ke-16. Pada 1514 Christian Pedersen 
menerbitkan versi Denmark Gesta Danorum, yang sangat 


Bahasa Denmark 

Dansk 

n /T -trii I03I1 tk.il 1 .uul vrtB 

j V' I hcartiMJi 0111X5 1trfitrr3h.Tr. 

cxm»i .Alu .rn.n13ti03tj.TT 

•Tm gcctfj rtr ftH.vgh fmti timniVljKu:' 

(itmitwn .mtr ttfat f<mimV*Tr flut 
103*1 (tritr ti«’t1rtxrxr.Afirx .vt logl) 

.UttMT. Sn Kiftkr lntimriF rivTMttcft* 

nurtr 3Ttp.T. rfiy tk.it logti .tfSi.Tr .\tlx 
msn 30IK. iircrtrm.Ttt orfpAr. or 
CiUfySfc nvw riirrrt.Tr or Arer 
or uTTrrtn.rtt 0: ftlir• rtriirj rii-TrThrr t 
lo^mtAT flu-tu.fliocriirtr.n fotAvful 
Uumntr rtoT-r uotkap riwrivr Jwult 1 

Halaman pertama Hukum Jutlandik berasal dari tahun 
1241 dalam Kodeks Holmiensis, disalin pada tahun 
1350. 


Kalimat pertama: "Maeth logh skal land byggas" 
Ortografi modern: "Med lov skal land bygges" 


Dituturkan di 


Wilayah 


Etnis 

Penutur 

bahasa 

Rumpun 

bahasa 


Denmark, Jerman, Kepulauan 
Faroe, Greenland 

Denmark, Kepulauan Faroe, 
Greenland, Schleswig Selatan 

Denmark 

6 juta (tidak tercantum tanggal) 

Indo-Eropa 
■ Jermanik 
■ Jermanik Utara 
■ Skandinavia Selatan 

■ Bahasa Denmark 


Bentuk awal Norse Kuno 

■ Norse Timur Kuno 

■ Denmark Kuno Awal 
■ Denmark Kuno Akhir 

■ Bahasa Denmark 

Sistem Alfabet Latin: 

pen ulisan Alfabet Dano-No rwegia 

■ Ortografi Bahasa Denmark 

■ Braille Bahasa Denmark 



























memengaruhi sastra Denmark berikutnya. Pedersen juga 
menerbitkan terjemahan pertama Perjanjian Bam dalam 
bahasa Denmark pada 1531. 

Aksara 


Aksara Denmark sama seperti aksara Latin pada 
umumnya, tetapi memiliki huruf-huruf yang tak ada 
dalam tulisan Latin seperti ae, 0 , dan a. Abjad seperti C, 
Q, W, X dan Z hanya dipakai dalam masukan kata asing. 

Beberapa kalimat 

■ Bahasa Denmark: dansk /danskl 

■ halo: hej Ihil 

■ selamat tinggal : farvel Ifah-vel/ 

■ tolong: (Catatan pemakaian: Tiada kata yang 
secara langsung cocok buat kata "tolong". 
Bahasa Denmark dan Finlandia menyatakan 
konsep kesopanan dalam permintaan dengan 
banyak cara.) 

■ terima kasih: tak Itackl 

■ itu: denne /DEN-nehl 

■ berapa banyak?: hvor meget ? Ivo MY-itl 

■ Bahasa Inggris: engelsk lENG-uhlskl 

■ ya: ya lyal 

■ tidak: nej Inighl 

■ bisakah saya ambil gambarmu?: Ma jeg tage et 
billede af dig ? 

■ Di manakah toilet?: Hvor er der et toilet ? /toi 'lett/ 

■ Dari mana Anda berasal?: Hvor kommer du fra ? 

■ Apakah Anda berbicara bahasa Inggris?: Taler 
du engelsk ? 

■ Penghormatan umum: skalIskall 

■ Saya tak mengerti: Jeg forstar ikke 

Pranala luar 


Bentuk 

Bahasa Isyarat Denmark 

tanda 

Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

2 Kerajaan Denmark 

• J J Denmark 

• -}— Kepulauan Faroe 
m Schleswig-Holstein 

Templat:Country data Dewan 


Nordik 


UH Uni Eropa 

Diakui 
sebagai 
bahasa 
minoritas di 

Greenland 

■■ Jerman (Diakui dan 
dilindungi secara resmi di 
Jerman) 

Diatur oleh 

Dansk Sprognaevn (http://www. 


dsn.dk) (Komite Bahasa 
Denmark) 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

da 

ISO 639-2 

dan 

ISO 639-3 

- 


j | wilayah tempat bahasa Denmark sebagai 
bahasa mayoritas 

j | wilayah tempat bahasa Denmark sebagai 
bahasa minoritas yang signifikan 


■ (Inggris) Bahasa Denmark di Omniglot (http://www.omniglo 
t.com/writing/danish.htm) 

■ (Inggris) Leam Danish Online (http://www.101languages.ne 

Wikipedia juga 
mempunyai edisi 

Bahasa Denmark 

t/danish/) 

Lihat informasi 
wikiiaiw> mengenai 

r*ifcfcnfi| <1 

bahasa denmark di 
Wiktionary. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Denmark&oldid=17193393' 






































Halaman ini terakhir diubah pada 17 Juli 2020, pukul 14.56. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atri bus i-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




